idak ada keluarga yang benar-benar 

sempurna. Tidak ada keluarga yang terbebas 

dari masalah. Setiap keluarga, seharmonis 

apapun, pasti pernah mengalami masalah. 
Tetapi tidak semua keluarga menyelesaikan masalahnya 
dengan baik. 


„keluarga yang bahagia 


bukanlah keluarga yang 


Masalah pasti ada 

Kebahagiaan secara umum berarti hidup yang 
tak berkekurangan; baik berkat rohani, jiwani, maupun 
berkat jasmani. Pemazmur dalam Alkitab menuliskan 
sebuah kunci kebahagiaan, yaitu dengan menjadikan 


terbebas dari konflik, 


melainkan keluarga yang 


mampu menyelesaikan Tuhan sebagai gembala. “Tuhan adalah gembalaku, 
z takkan kekurangan aku.” (Maz.23:1). 

konflik secara efektif Jika kita baca secara keseluruhan Mazmur 23, 

kita akan menemukan bahwa berada dalam 

bersama Tuhan penggembalaan Tuhan bukan berarti hidup akan selalu 


mulus dan tidak ada masalah. Selain rumput hijau dan 
air tenang, ada juga kalanya kita berada dalam lembah 
kekelaman. Namun satu hal tetap sama, yaitu 
penyertaan Tuhan atas umatNya. 

Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini 
akan berjalan tanpa masalah, halangan dan rintangan. 
Malah secara tersirat dapat kita baca bahwa masalah 
akan tetap ada. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai 
setiap orang yang percaya kepadanya untuk melewati 
segala permasalahan. 

Jadi, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga 
yang terbebas dari konflik, melainkan keluarga yang 
mampu menyelesaikan konflik secara efektif bersama 
Tuhan, gembalanya. 

Banyak keluarga mencoba menyelesaikan 
masalahnya dengan bersikap isolatif (menutup diri) 
atau perang dingin. Suami istri sepakat untuk 
menghindari keributan dengan tidak membicarakan 
masalah-masalah yang dihadapai. Mereka membiarkan 


Manajemen 


Krisis 


artikel < 


masalah itu terbuka tanpa penyelesaian. 
Mereka pura-pura tidak tahu dan meng- 
anggap masalah itu tidak ada, kemudian 
saling menjauh dan menghindar. 

Perang dingin tidak menyelesaikan 
masalah, malah dapat mengakibatkan 
munculnya masalah lain yang lebih besar. 
Ketika suami istri menghindari dari masalah 
dan tidak membicarakan atau menyelesai- 
kannya, hubungan mereka akan menjadi reng- 
gang. Hal ini membuka celah untuk masuknya 
iblis sebagai pihak ketiga. 


Selesaikan masalahmu 

Alkitab mengajarkan 5 (lima) hal untuk 
menyelesaikan masalah. "Dan akhirnya, 
hendaklah kamu semua seia sekata, 
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, 
penyayang dan rendah hati,..." (1 Pet. 3:8). 

Pertama, antar suami istri harus "seia 
sekata". Dalam arti mereka harus bisa 
menerima perbedaan satu sama lain, dan 
bersama-sama bersepakat menyelesaikan 
masalah yang dihadapi. Seia sekata dalam 
terjemahan bahasa Inggris disebutkan “live in 
harmony". Dalam dunia musik, ketika banyak 
nada yang berbeda dimainkan secara 
bersama-sama dan menghasilkan lagu yang 
indah dan bisa dinikmati, itulah harmoni. 

Kedua, antara suami isteri harus bisa 
"seperasaan", atau menempatkan diri pada 
perasaan orang lain (pasangannya). Setiap 
pasangan harus mau belajar mengerti tentang 
apa yang dirasakan oleh pasangannya. 
Menggali lebih dalam dari sudut pandang 
pasangan. 

Ketiga, hidup dalam kasih persau- 
daraan, atau menaruh diri sebagai satu tim 
dengan pasangan. Jangan jadikan pasangan 
sebagai lawan main, tetapi teman satu tim 
untuk melawan masalah. 

Pasangan suami istri bagaikan pemain 
ganda campuran dalam pertandingan 
bulutangkis. Mereka harus bisa saling 
membantu dan melengkapi untuk memenangi 
pertandingan. Tetapi yang terjadi kebanyakan 


PEMIMPIN REDAKSI ENASEHAT 


adalah pasangan suami istri main suka single. 
Bukan melawan masalah atau fokus pada 
masalah, malah menjadikan pasangannya se- 
bagai lawan tanding. Hal ini salah, pasanganmu 
bukanlah lawan tandingmu, melainkan teman 
satu timmu, dan masalahlah yang seharusnya 
dilawan bersama dan dikalahkan (diselesaikan). 

Keempat, suami istri harus bisa saling 
menyayangi satu sama lain. Kasih sayang ini ha- 
rus dikomunikasikan. Kita tidak bisa mendorong 
pasangan untuk mengerti bahwa kita mengasihi- 
nya jika kita tidak pernah mengkomunikasikan 
atau membicarakannya. 

Jangan anggap materi yang kita berikan 
dapat berkata dengan sendirinya bahwa itu 
adalah bentuk kasih sayang kita pada suami atau 
istri. Komunikasi dan berbicara adalah salah satu 
bentuk kasih sayang. Oleh karena itu, kita harus 
memiliki waktu yang berkualitas bersama 
keluarga, terutama pasangan kita. 

Dua hal yang perlu kita perhatikan 
sehubungan dengan mengkomunikasikan kasih 
sayang adalah volume suara dan isi pembicaraan. 
Secara umum, pernyataan kasih sayang harus 
diucapkan dengan penuh kelembutan dan 
ketulusan. 

Volume suara yang keras dan terkesan 
membentak, sangat tidak menunjukkan kasih sa- 
yang yang tulus. Selain itu, Perkatakan kata-kata 
yang membangun. Pilihlah kata-kata yang akan 
diucapkan, dan ucapkanlah pada waktu dan sua- 
sana yang tepat. 

Kelima, rendah hati dan tidak selalu 
menganggap diri benar. Keegoisan dan alasan 
harga diri telah membuat banyak orang tidak 
mau mengalah. Kerendahan hati sama artinya 
dengan berani mengaku salah dan meminta 
maaf. 

Dua kalimat yang berkaitan erat dengan 
kerendahan hati dan membangun tapi jarang 
diucapkan adalah "Aku mengasihi engkau" dan 
“Maaf, aku yang salah”. Mulailah katakan kata- 
kata yang membangun, dan hal itu akan 
mengundang berkat Allah dalam hidup keluarga 
kita. @ (disarikan dari kotbah Pdt. DR. Bambang 
Wijaya, 5 februari 2006) 


1DAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


(“ ejak pukul 16.00 WIB, ribuan orang muda 
“ dari berbagai penjuru Kota Surabaya - 
KA bahkan luar kota, berdatangan dengan 
bis, angkutan kota, motor dan ada juga yang 
jalan khaki. Dengan antusias mereka menuju 
GOR Kenjeran di Surabaya Timur untuk 
mengikuti KKR khusus orang muda, “Jam 
Kehidupan". 

GOR yang berkapasitas 10.000 kursi itu 
benar-benar penuh dengan pemuda pelajar. 
Banyak dari para peserta yang hadir 
menyempatkan waktunya untuk menikmati 
pemandangan pantai sebelum hari gelap. 

Sedikit "kontras" dengan suasana di luar, di 
mana di sekitar GOR banyak terdapat patung- 
patung berukuran super besar yang menyerupai 
manusia (dewa) dan binatang (Naga, harimau, 
dan lain). Sudah bertahun-tahun lamanya 
Pantai Ria Kenjeran terkenal sebagai tempat 
penyembahan berhala, dan juga praktek 
‘mesum'. 

Panitia sebelumnya bergumul keras untuk 
hal ini. Tapi Allah menunjukkan bahwa tidak ada 
‘tempat yang tidak dapat diterobos. 

"Hal ini untuk membuktikan bahwa Allah 
kita adalah yang Maha Kuasa dan Allah yang 
hidup", jelas Bapak Hendra Haryanto, Ketua 
Panitia KKR Pemuda Pelajar "Jam Kehidupan", 

Beliau menambahkan bahwa KKR ini 
adalah permulaan, karena berikutnya akan 
diadakan KKR-KKR pemuda pelajar yang 
mengelilingi Kota Surabaya. Kini, dimulai dari di 
Surabaya Timur (Kenjeran), selanjutnya akan 
terus diadakan KKR-KKR yang nantinya akan 


04 


Selama dua hari berturut-turut, 

14 dan 15 September 2007, 
kawasan wisata Pantai Ria Kenjeran 
benar-benar menjadi 


lautan (manusia) 


Pe 


liputan |; 


berakhir di Wilayah Surabaya Selatan. 


Misi Padang Gurun 

“Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. 
Yohanes Pembaptis mengadakan 'KKR' di 
padang gurun, dan orang-orang yang datang 
diperkirakan para ahli berjumlah lebih dari 3 
juta." kata Ps. Philip dalam khotbahnya malam 
itu, 

Baik Ps. Philip maupun segenap panitia 
yakin, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat 
menghalangi kuasa Tuhan. Tuhan bisa memakai 
pantai Kenjeran untuk menunjukkan bahwa Ia 
adalah Allah yang Mahakuasa. Terobosan besar 
dan kemenangan besar akan terjadi justru di 
tempat yang orang pikir tidak mungkin’. 

Puji Tuhan. Tuhan menyatakan kuasanya 
dengan dahsyat. Baik hari pertama maupun 
hari kedua, saat altar call, sisi-sisi panggung 
dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat. 
Mereka menangis dan dilawat Roh Kudus 
dengan luar biasa. 

Hari pertama dihadiri oleh 7000-an orang, 
yang meresponi altar call 812 orang dan yang 
dibaptis malam itu 197 orang. 

Pada hari kedua, jumlah yang hadir 
mencapai 8000-an orang, yang meresponi altar 
call 703 orang dan yang dibaptis 297 orang. 
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, 
mungkin bagi Allah. 


Para misionaris 

Jika Anda berpikir kalau "Jam Kehidupan" 
itu programnya anak muda, Anda harus berpikir 
kembali. Jika Anda mengira kalau KKR itu berisi 
anak muda, perkiraan Anda kurang tepat. Jika 
Anda berpendapat kalau yang melayani hanya 
orang-orang muda, pendapat Anda harus 
direvisi. Karena saya melihat banyak orang 
dewasa di sana. 

Mereka bahkan datang lebih awal dari 
acara. Bukan untuk duduk-duduk dan membuat 
koreksi, tapi terlibat langsung sebagai usher, 
memeriksa keamanan panggung, membantu 
jemaat mendapatkan tempat duduknya, ber- 
jualan produk CV. Pustaka Rajawali, dan me- 
nyalami orang-orang muda yang datang. 

Siapakah para misionaris ini? Di antara 
anak-anak muda terdapat banyak Bapak-bapak 
dan Ibu-ibu yang ikut berperan serta secara aktif 
mendukung acara ini. Meski usia tidak lagi 
muda, tetapi semangat mereka untuk melayani 
Tuhan masih menyala-nyala. 

Mereka adalah Bapak-Bapak dan Ibu-ibu 
yang menjadi usher di ibadah raya hari minggu, 
The Summit dan FKA. Sungguh, jerih lelah 
Bapak dan Ibu sekalian tidak akan sia-sia. 

Segenap panitia mengucapkan terima 
kasih atas segenap dukungan doa, dana dan 
daya upaya jemaat semua, juga departemen 
yan g terkait. Tuhan memberkati. m 


Pemuda Pelajar GMS Surabaya untuk 
membawa Injil pada seluruh orang muda 
di Kota Surabaya, maka para gembala pemuda 
dan pe-lajar sepakat untuk mengadakan KKR 
pertama yang dimulai dari wilayah timur 
Surabaya. 
Tempat yang kita pilih sebagai tempat KKR 
untuk memenangkan orang muda wilayah timur 


B erawal dari visi yang Tuhan berikan bagi 


Berawal 
dari 


adalah Kenjeran Edutainment Park di Pantai Ria 
Kenjeran, yang merupakan tempat pusat ber- 
hala, yaitu perzinahan rohani dan perzinahan 
jasmani, serta rawan kejahatan. 

Kami bertekad di tempat yang paling rawan 
dan banyak berhalanya, Yesus yang kami cintai 
harus dimuliakan! Berbekal firman Tuhan dari 1 
Yohanes 2:18a yang berbunyi, "Anak-anakku, 
waktu ini adalah waktu yang terakhir...", 
menyadari akan hal itu, maka setiap jemaat 
pemuda pelajar beserta pemimpinnya mulai 
bergerak memberitakan Injil dan mem-bagi- 
bagikan brosur Jam Kehidupan dengan agresif 
dan antusias. 

Semua itu didorong karena kesadaran yang 
tinggi bahwa jam kehidupan setiap manusia itu 
singkat. Oleh karenanya setiap orang muda ha- 
rus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruse- 
lamat pribadi bila menghendaki keselamatan 
yang kekal. 

KKR Jam Kehidupan hari pertama (14/9) di- 
hiasi dengan perasaan yang bercampur aduk 
karena kami beriman "Bila kami -Pemuda Pelajar- 
bergerak maksimal, maka Tuhan akan bergerak 
bersama kami." 

Di tengah-tengah komentar orang-orang 
yang mengatakan, "Tidak mungkin banyak o- 
rang akan hadir, karena Pantai Ria Kenjeran le- 
taknya di ujung timur Surabaya, rawan kejahat- 
an, bayak berhala, tidak ber-AC. Jadi pasti ga- 


06 


gal!" Ada yang berkata kalau kami termasuk ne- 
kad (bhs. Jawa artinya berani beresiko) memilih 
tempat yang tidak tepat dan minim fasilitas untuk 
dijadikan tempat KKR. Banyak juga orang-orang 
Kristen yang risau karena di Kenjeran Edutain- 
ment Park itu dikelilingi oleh patung-patung ber- 
hala raksasa. 

Tapi justru di tempat itulah kami menggan- 
tungkan iman kami kepada Yesus yang hidup, 


dan bukan pada kata orang, Sebab kami pemuda 
pelajar lebih memilih untuk percaya kepada Allah 
yang kami sembah daripada perkataan- 
perkataan manusia. Akhirnya Allah menunjukkan 
kekuatanNya. Dua hari KKR dihadiri oleh kurang 
lebih 16.000 orang muda. 

Dan sebagai hasilnya, 1.515 orang muda me- 
nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pri- 
badi. Dan selama 2 hari tersebut kurang lebih 500 
orang memberi diri dibaptis. 

Ps. Philip Mantofa dalam khotbahnya di hari 
pertama berbicara tentang keselamatan manusia 
hanya bisa diperoleh di dalam Yesus. Beliau juga 
menantang orang-orang untuk menerima baptis- 
an air. Pada hari kedua Ps. Philip mendoakan 
rang-orang untuk menerima baptisan Roh Kudus. 

Bagi pemuda pelajar, KKR Jam Kehidupan 
membawa kemenangan yang besar, tapi itu 
bukan berarti perjuangan dalam penginjilan te- 
lah berakhir. Ini hanyalah permulaan, ada tugas 
tindak lanjut untuk menjadikan orang-orang 
yang baru bertobat sebagai murid Kristus. Masih 
ada Surabaya wilayah Barat, Utara, Selatan dan 
Pusat yang harus dimenangkan. 

Terima kasih untuk semua dukungan dan 
bantuan Bapak serta Ibu Kemas, tim manajemen 
dan keuangan GMS, tim Pro-M, tim creative 
ministry, multimedia dan pihak-pihak terkait. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. @ (Pemuda 
Pelajar) 


(Family, Life, and Counseling) Gereja 

Mawar Sharon mengadakan 
perekrutan konselor untuk mentor 
pernikahan, saya dan istri mempunyai 
kerinduan untuk ikut bergabung, namun kami 
sempat merasa ragu akan kemampuan kami. 
Pelayanan itu membutuhkan tanggng jawab 
dan komitmen yang besar. 

Kami memiliki kerinduan yang 
mendalam untuk melayani di bidang tersebut, 
karena kami banyak melihat bagaimana 
pasangan-pasangan muda mengalami konflik 
dan kesulitan untuk keluar dari masalah 
perkawinannya. 

Akhirnya kami sepakat untuk menerima 
pelayanan sebagai mentor. Kami percaya 
bahwa Tuhan akan senantiasa melengkapi 
dan memberi kekuatan. Dengan pengalaman 
yang kami dapat dalam hidup pernikahan 
kami ditambah dengan pelatihan yang 
diberikan oleh gereja, kami pun melangkah 
dengan iman dalam pelayanan. Acap kali, 
yang kami lakukan adalah sharing (berbagi) 
pengalaman hidup pernikahan kami dengan 
adik-adik dan anak-anak kami yang akan 
masuk di dalam pernikahan. 

Setelah berjalan sekian tahun melayani 
dalam pelayanan mentor, baru kami tahu 
bahwa sekecil apapun perjalanan di dalam 


Kan pertama kali Departemen FLC 


er 


hidup kami, ternyata bisa menjadi berkat 
dalam hidup pernikahan anak dan adik-adik 
kami. 

Firman Tuhan yang kami sampaikan 
dalam konseling tersebut bagaikan pedang 
bermata dua; tidak hanya membangun orang 
lain, tapi juga banyak membangun diri kami 
sebagai pasangan suami istri. 

Tidak hanya menjadi berkat bagi mereka 
yang kami layani, tetapi juga membangun dan 
melengkapi hidup pernikahan kami sehingga 
menjadi lebih kuat dan kokoh dalam 
menghadapi permasalahan. 

Tuhan juga senantiasa membukakan 
jalan dan menambahkan hikmat-hikmat 
khusus untuk kami mampu memberikan solusi 
kepada mereka yang terlibat di dalam konflik 
keluarga (Ibr.4:12). 

Oleh sebab itu saya menghimbau 
kepada Bapak dan Ibu supaya tidak ragu atau 
takut sebab ketika kita melangkah dan masuk 
di dalam rencana Allah maka Allah sendiri yang 
akan melengkapi kita. 

Sesuai dengan FirmanNya, "Layanilah 
seorang akan yang lain sesuai dengan karunia 
yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai 
pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia 
berbicara sebagai orang yang menyampaikan 
Firman Allah." (1 Pet. 4:10-11) Amin. 


Kat 


| dalam 


ayanan 


Bpk. ay Tjoenarto 


G ro 


Pergaulan 


Agung I 


wi 
Zi 


alam Wolf Children and Feral Man 

(1952) diceritakan, J.A.L. Singh, 

seorang pandita India, ketika sedang 
berburu di hutan menemukan dua anak kecil 
dalam sebuah gua. Anak yang besar berumur 
kurang lebih 8 tahun dan anak yang kecil 
berumur kurang lebih 1,5 tahun. Setelah 
kedua anak kecil itu dipelihara oleh isteri 
Singh, tak lama kemudian yang kecil 
meninggal dunia, sedangkan yang besar 
sempat dipelihara selama 9 tahun lagi. Anak 
yang besar tersebut dinamakan Kamala. 

Pada waktu Kamala baru ditangkap oleh 
J.A.L. Singh dia bergerak-gerik seperti srigala. 
Dia merangkak. Bila lelah, lidahnya menjulur 
keluar: makanan yang disuguhkan kepadanya 
dijilat dan dicaploknya. Kamala suka makan 
daging mentah. 

Setelah beberapa tahun diasuh dengan 
cinta kasih oleh istri pandita Singh, Kamala 
mulai bergerak-gerik seperti manusia. Dia suka 
berpakaian, berjalan tegak. Setelah 2 tahun 
dipelihara Kamala dapat makan dengan 
memakai tangannya dan mulai belajar 
berbicara. Hingga waktu meninggalnya, 
Kamala hanya mengetahui kurang lebih 45 
buah kata-kata. 

Dari riwayat kehidupan Kamala ini 
dapatlah diketahui secara jelas bahwa 
lingkungan pergaulan ikut memberi andil 
dalam membentuk tingkah laku dan kebiasaan 
seseorang. Tatkala dibesarkan dalam 
lingkungan serigala di hutan tersebut, Kamala 
bergerak-gerik seperti serigala. Tapi setelah 
dibesarkan dalam lingkungan manusia, 
Kamala bergerak-gerik seperti manusia. 

Alkitab memberikan peringatan bagi se- 
genap orang Kristen agar hati-hati dalam per- 
gaulan, dalam memilih kawan, agar jangan se- 
kali-kali pergaulan tersebut merusakkan kela- 
kuan baiknya, misalnya: mengabaikan 


08 


imannya yang murni itu, menghentikan 
kebiasaannya membaca firman Allah, dan 
sebagainya. 

".. Pergaulan yang buruk merusakkan 
kebiasaan yang baik" (1 Kor.15:33). Persaha- 
batan merupakan suatu hubungan yang sa- 
ngat unik. Adakalanya keberadaan sahabat 
memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat di- 
bandingkan dengan pengaruh keluarga sen- 
diri. 

Namun kita perlu waspada karena tidak 
semua persahabatan memberi dampak yang 
positif, karena ada juga yang memberi dampak 
yang buruk, bahkan merusak. 

Jikalau persahabatan kita sama sekali tidak 
bermanfaat, atau jika kita merasa bahwa orang 
lain itu berusaha mengubah diri kita, barang- 
kali untuk sementara kita perlu mundur terle- 
bih dulu. Kita tidak perlu memutuskan suatu 
persahabatan untuk selamanya. Kita harus da- 
pat menarik diri dengan tegas, tetapi seramah 
mungkin. 

Kita harus sadar bahwa manusia cende- 
rung menyimpang dan lebih mudah mengikuti 
kebiasaan buruk. pengaruh buruk itu mudah 
menular. Oleh karena itu, carilah teman yang 
bisa membangun dan mendorong dalam per- 
buatan baik serta berkenan di hadapan Allah. 

Tetapi, kita juga tidak boleh bersikap 
eksklusif. Suatu saat kita harus memenuhi 
panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam dunia 
dan menjadi terang disana. 

Oleh karena itu, kita harus senantiasa 
berdoa, berjaga-jaga, dan berhikmat agar di 
mana pun kita dipanggil dan ditempatkan, 
orang bisa melihat Kristus dalam diri kita dan 
hidup mereka dimenangkan. m 


Trip to Bandung 

Kota Bandung -Paris Van Java (Kota Paris di 
Pulau Jawa)- terkenal dengan tempat hiburan, 
tempat wisata, factory outlet, wisata kuliner, dan 
lain-lain. Oleh karena itu, pemuda pelajar GMS 
Satelit Bandung mengajak mahasiswa baru 
berkeliling kota Bandung untuk melihat sisi positif 
dari Kota Bandung, dan tidak terjerumus dalam 
sisi negatifnya. 

Sebelum berangkat, panitia berkumpul di 
rumah indekost Matrix, di Jalan Surya Sumantri, 
Bandung untuk brifing dan berdoa bersama. 

Tepat pukul 08.20 WIB seluruh peserta 
diberangkatkan dengan 14 angkutan kota. 
Seluruh peserta dibagi dalam 3 tim. Tius, 
Mahasiswa UK Maranatha, akan memimpin tim 1 
yang berjumlah 73 orang ke tempat wisata Rumah 
Strawberry di Parompong -Lembang dan Mall 
Ciamplas Walk. Sedangkan Septian -Mahasiswa 
ITB, dan Yesaya -Mahasiswa UK Maranatha, akan 
memimpin tim 2 (60 orang) dan tim 3 (70 orang) 
ke tempat wisata All About Strawberry di 
Cihanjuang -Lembang dan Factory Outlet Rumah 
Mode. 

Di Rumah Strawberry, mereka melihat cara 
menanam dan merawat strawberry, bahkan bisa 
langsung memetik dan mencicipi buah 


situ banyak pepohonan rindang, tanaman- 
tanaman hias, dan café-café yang berada di alam 
bebas. 

Rumah Mode adalah Factory Outlet paling 
terkenal di Bandung. Toko itu terkenal karena 
menjual produk yang sangat berkualitas dengan 
harga terjangkau. Para wisatawan manca dan 
domestik sangat menyukai outlet ini. 

Semua sangat antusias dengan perjalanan 
hari itu. Pukul 17.00 WIB, perjalanan harus diakhiri. 
Semua peserta pulang dengan sukacita. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan! 


Nobar “Facing The Giants” 

Selain “Trip to Bandung", pada hari jumat 
(23/8) yang lalu anak-anak GMS Bandung 
mengadakan nobar (nonton bareng) "Facing The 
Giants" untuk menjangkau mahasiswa baru, Acara 
ini diadakan di Grha Mawar Sharon, It.P1 Bandung 
Trade Center (BTC). 

Panitia secara khusus mendesain ruang ibadah 
menjadi seperti ruang bioskop di Blitz Megaplek. 
Selain itu, setiap mahasiswa yang hadir mendapat 
popcorn gratis yang dimasak khusus oleh Sonya 
dan Anne. Puji Tuhan, tepat pukul 18.30 WIB, saat 
acara nobar dimulai, peserta yang hadir mencapai 
193 orang dan 90 persen di antaranya adalah 


GMS "Tentara Tuhan" Satelit Bandung 


strawberry langsung dari pohonnya 

Di All About Strawberry, peserta disuguhi jus 
strawberry gratis. Di setiap kebun itu, para peserta 
bisa jalan-jalan dan sesekali singgah di Saung 
(sejenis rumah kecil) untuk beristirahat dan 
mengisi perut. 

Dari kebun strawberry, pada pukul 12.30 WIB 
para peserta berangkat secara serempak menuju 
Mall Ciamplas Walk (CiWalk) dan Factory Outlet 
Rumah Mode. 

CiWalk adalah mall yang sangat unik, sangat 
menonjolkan keindahan alam dan kesejukan. Di 


mahasiswa baru. 

Setelah beberapa lama berjalan, penonton 
terlihat ada yan meneteskan air mata. Film ini 
benar-benar telah menyentuh hati penonton 
Cerita di dalamnya membuat penonton takjub 
akan keajaiban Tuhan. Saat selesai diputar, para 
penonton memberikan applaus, bertepuk tangan 

Acara itu ditutup dengan pembagian 
doorprize dan doa penutup oleh Bapak Pdm. 
Danoe, Gembala Satelit Bandung. Soli Deo Gloria 
(Tomas, staf pengerja Satelit Bandung) 


09 


7 / Mawar Sharon 


Women 


Rabu, 03 Oktober '07 


Training Center 09.30 | R. Ibadah Utama 
Bagi Saudara yang telah ajaklah jiwa-jiwa baru & 
mendaftarkan diri di rekan-rekan Anda! 


Prayer Training Center, 
Saudara dapat mengikuti 


training ini pada Vi Cw 
Senin, 01 Okt’ 07, 

pk. 18.30 WIB, 
Convention Hall 


| pembicara: 
Pdt. Johan Lumoindong 
(Jakarta) 


Doa Syafaat 
& Doa Peperangan 


Dibutuhkan tem 
untuk Amasa Wil. Pusat 


3 5 03 Oktober ‘07 
Cella pk. 19.00 WIB, R. Ibadah Utama 


Segunting, Kupang 
Praupan, Kedung Klinter 


pembicara: 
Pdt. Johan Lumoindong 
(Jakarta) 


Hubungi: 
Kak Yenny 
di 031-72063231 


Dept. Anak 
di 031-5451335ext. 125 


10 


Sehubungan 
dengan adanya 
libur nasional 


maka: 


Jumat, 05 Oktober 07 Jumat, 05 Oktober 07 THESUMMIT 
pk. 19.00, pk. 22.00, 
R. Ibadah Utama R. Ibadah Utama 


Rabu, 10 Oktober ‘07 
DILIBURKAN ! 


Bukit Doa 
Immanuel 


Redaksi Warta GMS Pusat, Bus ke Bukit 


Jl. Cempaka 24, Surabaya, 
Telp: 031-5451335, 

Fax: 031-5322452 atau 

email ke ag_tyo99@yahoo.com 


NB: Setiap art 
akan menjadi 


031-5344424 (setiap hari 
Khusus hari Minggu 


information 
7 : 


Perpuluhan 
Perbaunnan Kadis 


07 Oktober '07 Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Diakonia DB Hee da y 


14 Oktober 07 
02.10.07 


D ku Buby Irawan 
u 1 Penilik Kemas Wil. Sentra 
& Doakan! ale 


Gatot Tiono 
Ketua Kemas Sat. Barat 


untuk perintisan 07.10.07 


Silviya Pramono 
Ketua Kemas Sat. Timur 


07.10.07 
Yunita Kwari 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


Pembe 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah dari 
jemaat, maka akan dilangsungkan 
pemberkatan nikah antara: 


Syarat 

Kamis, 4 Oktober 2007, Anggota GMS, lahir baru, rindu melayani, 
Pk. 14:00 WIB mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 
FANDY JIE 


Alur kegiatan: 
Daftar, mengikuti pelatihan, interview, 
praktek pelayanan, pembinaan 


Putra dr Bp. Jie Chi Po 
& Ibu Ching Yong Nie 


SIE CHI : 
Jadwal Pelatihan (setiap pukul 18.30) 

Pena Oy Tubig Suhartong Kamis, 04 Oktober'07 - Pelayanan Pemerhati, Chapel 
Kamis, 25 Oktober '07 - Pelayanan Baptisan, Serbaguna 1 


Kamis, 01 November '07 = Kunjungan Orang Sakit, Serbaguna 1 


_jadwal ibadah mingguan 


01 Oktober - 07 Oktober 2007 


01 | senin 02| selasa 03| rabu 

Kemas Wii. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 

Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara: 

5346563, 3550710 Pdt. Johan Lumoindong (Jakarta) 

Prayer Training Center MAWAR SHARON MEN 

Pk. 18,30 * Convention Hall Pk. 19.00 © R. Ibadah Utama 
Pembicara: 


Pat. Johan Lumoindong (Jakarta) 


04 | kamis 05| jumat 06| sabtu 


Doa Malam Ibadah Pro-M 

Pk. 19.00 » R. Ibadah Utama Pk 18.30 +R Ibadah Utama 
pembicara: | 

Ev, Daniel Pandji (Bandung) PEMASA & REMASA 


di wilayah masing-masin 
Doa Malam 2 Barna 
Pk, 22.00 - selesai * R. Ibadah Utama 

pembicara 

Ev. Daniel Pandji (Bandung) 


POKOK DOA mina 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


(PS jadwal ibadah mingguan 


01 Oktober - 07 Oktober 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak! Pk 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk, 12,45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya, 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya, 


Keb. Soldier of Faith 
Keb, Remaja 


Keb, EagleTeens Praise 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Pk. 13.00 


Satelit Timur | 

Keb, Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 


Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
JI, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI, Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl, Raya Rungkut Mapan Utara 88/F81, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) 
Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak 
11. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb, Umum I + Anak Pk. 07.00 
Keb, Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk, 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum: ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk, 10.00 
Keb. Pemuda Pk, 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk, 18,30 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb, Umum + Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak ll Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk, 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | &Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum II &Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar (Jumat) Pk 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak II Pk. 17.00 


J. Nusantara IV/C4E 

Jl. WR. Supratman 10 B 

Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K" 


Keb, Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum Il Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt. Bernard S. (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb, EagleKids (E.Kids 2) Pk, 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb. Umum Pk, 08.00 
Keb. Youth Pk. 11,00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb, Umum+Pro-M+Anak Pk. 10,00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It, 26, Jakarta Barat, 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum || (Youth) Pk. 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb, Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk, 16.30 


Gedung Mawar Sharon, JI. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb. Umum II 
Keb. Anak Jumat) 
Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A, Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp: Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan b 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) Pk. 10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) — Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl, Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory” 


Keb, Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17,00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15,00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15,00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena ll, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat, Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb, Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 
Gedung Mawar Sharon 


Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Jl,Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18,00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetayo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10,00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 ,Fax :0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


01 Oktober - 07 Oktober 2007 


Sat. Pontianak 

Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar PK 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


JI. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12 

Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 

Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 

761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon "Love Satellite” 


Keb, Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16,00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 


Isabella). Skr. JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 


SE., 0852-43025293 

Satelit Waipia (Mlk Tengah) 
Keb.Umum Pk, 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl Brigjen B; Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan “MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 IL2, JI. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia+ Mandarin) 


Keb, Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


LLS, Grand Liberty Restaurant, 

Jl Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan, 
(061-4158717) 


Pk. 09.00 
Keb. Anak (It, 2) Pk 09.30 
Keb, Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl, Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Harvest" | Sat. Timur “Heart Ablaze" 
| Keb, Pemuda 


Pk, 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 


Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory” 
Keb, Pelajar Pk. 12.30 


di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur “Harvest” 

Keb. baa Pk. 07.30 
Keb. Pemudi Pk. 13.30 
di Bonnet L3 JL. Manyar Kertoarjo 


Pk, 09.45 
Pk, 13,00 

kerja Pk, 16,00 
J), Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


| Sat. Timur “POP” 


| Keb. Pemuda 


Pk; 11,00 
Pk, 13.30 


Keb, Pelajar 
Keb, Pelajar 2 
Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan “Living Stone” 
Keb, Pelajar Pk, 12,00 
JI. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith" 
Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Pk. 16.00 - 18.00 
JI. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. "City of David” 


Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby, 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk, 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb, Pemuda 


| Jl Kenjeran 623, Surabaya 


Keb. Remaja 1 Pk. 09,00 
Keb. Remaja II Pk 19.00 
Keb. Remaja Il Pk. 16.00 


Sat. Utr. “River of Life” 

Keb, Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk, 11.30 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Pk. 13.00 
Sat. Barat "Eagle" 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 


‘Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


INVEST your LIFE 
in the FUTURE LEADERS 
of this NATION! 


MSCS is now recruiting for: 
Class Teacher 

Mathematics / Science Teacher 
English Teacher 

Sport Teacher 

Bahasa Indonesia Teacher 
Mandarin Teacher 

Art Teacher 

Curriculum Research & 


Development Staff 
m Secretary / Administration 


At MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL, 
teaching not a job.It is God's calling only 

to anyone who wants to see changes in 

the next generation through sharing 

lives to the children... and having 

fun while doing so! 


Requirements: 

m Bachelor Degree (S1) 

m Fluent in spoken and written English 
m Preferably have experience 


If you want to be a part of our dynamic 
team, please send your CV and recent 
photograph to MSCS HR Department 
as soon as possible. 


“Saya bersyukur boleh menjadi bagian dari 
MSCS. Di MSCS inilah saya benar-benar 
melihat bahwa kami melayani Allah yang 
hidup, dimana tanganNya bekerja dengan 
luar biasa dan menumbuhkan hidup setiap 
anak-anak maupun diri saya secara pribadi. 
Saya dilatih untuk tidak hanya terampil tapi 
juga terus melekat pada Tuhan dan menjadi 
saluran kasihNya yang nyata bagi anak-anak 
didik saya.” Testimony from Ms Irene 
Soetanto, Spsi, MSCS Student Affair 
Coordinator: 


THE TIME IS NOW!! 


